Dampak Tauhid Rububiyah pada hamba yang bertauhid 

1-Terhindar dari kebingungan dan keraguan: bagaimana bisa bingung dan ragu orang 
yang tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang menguasai segala sesuatu, Dia yang 
menciptakannya lalu menyempurnakannya, Dia memuliakannya dan memberinya karunia, 
menjadikannya sebagai pemimpin di muka bumi, menundukkan untuknya segala apa yang 
terdapat di langit dan bumi, mengucurkan baginya kenikmatan yang lahir dan batin 
sehingga ia merasa tenang kepada Tuhannya dan berlindung di sisi-Nya, ia tahu bahwa 




